Hapteriag « HRIST in Eve 


Pu) 


“Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian 
TUHAN di negeri asing?” (Mazmur 

137:4). Mazmur 137:1-9 ditulis untuk 
menggambarkan kondisi emosi dari orang- 
orang Israel yang ditawan ke Babel. Tema 
utama dari Mazmur 137 ada di ayat 4: 
“Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian 
TUHAN di negeri asing?” 


Di perantauan, orang-orang Yahudi 
mempunyai kebiasaan untuk berkumpul 
dan beribadah di tepi sungai, seperti yang 
tercatat dalam Kisah Para Rasul 16:13. 

“Nyanyian Tuhan” adalah nyanyian 
pujian/mazmur pujian yang dinyanyikan di 


Bait Suci khusus untuk memuji dan menyembah 
Tuhan. Nyanyian ini adalah nyanyian kudus dan 
hanya dinyanyikan di tempat kudus, sedang 
negeri pembuangan yaitu Babel, adalah negeri 
penyembahan berhala. 

Ketika mereka diminta menyanyikan nyanyian 
kudus di tempat yang mereka anggap tidak kudus, 
maka hal itu bertentangan dengan hati nurani 
mereka ( ayat 3 dan ayat 4). 

Pertentangan nurani, adalah pergumulan 
yang tidak mudah bagi orang beriman, untuk 
memenangkannya harus memilih salah satu dari 
dua pilihan yaitu: Kompromi atau Tidak kompromi. 

Kompromi adalah jalan pintas, karena 
resiko dalam kompromi, kebenaran/kekudusan 
harus diturunkan kualitasnya, atau dicarikan 
pembenaran situasional, karena situasi yang 
menekan, dan tidak ada pilihan lain. 

Sedangkan tidak kompromi adalah keputusan 
yang akan mendatangkan resiko kehilangan nyawa, 
tapi kekudusan dan kebenaran tidak dikurangi 
kualitasnya. Bila kita berada dalam situasi seperti 
itu, pilihan mana yang akan kita pilih? 


Sebaiknya kita cari tahu terlebih dahulu, apa 
yang menjadi kehendak Tuhan, ketika kita berada 
dalam situasi tersebut. 

“Lalu Yesus berkata kepada murid-murid- 
Nya: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia 
harus menyangkal dirinya, memikul salibnya 
dan mengikut Aku. Karena barangsiapa mau 
menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan 
nyawanya, tetapi barangsiapa kehilangan 
nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. 
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia 
tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang 
dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 
Sebab Anak Manusia akan datang dalam 


kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat- 
Nya, pada waktu itu Ia akan membalas setiap 
orang menurut perbuatannya.” (Matius 16:24-27). 

Pengajaran Yesus menjelaskan kepada kita 
bahwa : 

Pertama, setiap orang yang beriman, harus 
berani menanggung resikonya. 

Kedua, dalam menghadapi resiko, 
keselamatan diri sendiri tidak boleh menjadi 
pertimbangan utama, tetapi setiap tantangan 
harus dilihat sebagai kesempatan untuk berkenan 
kepada Tuhan. 

Ketiga, Tuhan tidak pernah membiarkan anak- 
anak-Nya menghadapi resiko sendiri. 

Daniel, Sadrakh, Mesakh dan Abednego adalah 
orang-orang yang bertekad untuk tidak kompromi 
dengan keadaan, dengan bijaksana mereka 
memutuskan untuk mengambil langkah iman, 
yaitu menolak makan makanan raja, dan menolak 
untuk menyembah patung Nebukadnezar, serta 
menolak untuk berhenti berdoa kepada Tuhan, 
mereka memang menghadapi resiko kematian, 
tapi Firman Tuhan adalah “YA” dan “AMIN” dan 
Firman Tuhan itu hidup bukan mati, maka setiap 
tindakan iman, akan menghasilkan tindakan Tuhan 
yang hidup. 

Mazmur 137: 5-6 adalah keputusan dari 
pemazmur untuk memilih tidak kompromi 
sedangkan ayat 7- 9 adalah kepercayaan yang 
menjadi dasar kehidupan, bahwa Tuhan akan 
membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan 
perbuatan mereka.. 

Kompromi adalah pilihan yang membawa 
kepada kebinasaan. Tidak kompromi adalah pilihan 
yang membawa kepada kehidupan dan memberi 
ruang untuk Allah yang hidup bekerja. Apakah 
pilihan saudara saat ini? Ml (Pdt. Samuel Handoko) 


ebuah ilustrasi mengatakan, kesalahan 
S orang lain bagaikan paku tertancap pada 

sebuah kayu. Ketika kita mengampuni, itu 
ibarat kita mencabut paku-paku tersebut. Tapi 


meskipun sudah dicabut, tetap menimbulkan 
bekas. 


FORGIVE 


Jika disuruh memilih antara mengampuni 
atau membalas, mungkin kebanyakan orang 
akan memilih melakukan pembalasan terhadap 
kejahatan yang dilakukan orang lain. Namun bagi 
orang Kristen, mengampuni adalah harga mati, 
karena Allah telah terlebih dulu mengampuni kita 
(Efesus 4:32). 

Kata “mengampuni” memiliki arti : 
membebaskan, menghapuskan, dan membuang. 

Alkitab menulis, “Kemudian datanglah Petrus 
dan berkata kepada Yesus: “Tuhan, sampai berapa 
kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia 
berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?” 
Yesus berkata kepadanya: “Bukan! Aku berkata 
kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan 
sampai tujuh puluh kali tujuh kali.” (Matius 18:21- 
22). 


Bagi manusia yang terbatas dan berdosa, 
tidak mudah untuk memaafkan orang yang sudah 
berbuat salah kepada kita. Akan tetapi standar 
yang ditetapkan Tuhan Yesus adalah, kita harus 
mengampuni, sebanyak mungkin. 


FORGET 


Melupakan merupakan sebuah keputusan 
hati kita untuk tidak lagi mengingat-ingat segala 
kesalahan, perbuatan, maupun peristiwa yang 
menyakitkan. Dan Tuhan sendiri telah memberikan 
teladan. Ketika mengampuni kita, Ia tidak hanya 
sekedar memaafkan, tetapi juga melupakan segala 
dosa-dosa kita. 

Sesungguhnya ini adalah inti dari 
mengampuni. Mengampuni tidak hanya sekedar 
memaafkan (forgive) tetapi juga melupakan 
(forget). Mengampuni tanpa melupakan 
itu seumpama kasih yang bersyarat. “Segala 
kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian 
dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, 
demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah 
kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh 
kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana 
Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu” 
(Efesus 4:31-32). 


@ Gereja Mawar Sharon Surabaya 
Ja 2017 A3 2017 
(PUKUL 1900-2100) (PUKUL 09.00-2100) 


Raising Up 
BEWATCNFUL STRONG Man 
STAND FIRM to bethe 
IN THE FATW- - Spiritual Leader 
ACT LINE MEN at Home, Church 
BESTRUNG & Marketplace! 
LET ALL THAT YOU DO - 
, BE DONE IN LOVE STRONG . 
Daftarkan diri anda | COMANTIGANG Tik HN rita aeawaA ca "4 
hari ini secara online: 
di mygms.com 


14 Mei - 6 Juli 2017 


Info: 

(031) 60007000 - Milka 
081252640000 - lessica 
081331317777 - William 
Email: 
strongmen@gms.or.id 


SPEAKENS 


Jemaat yang membutuhkan 
pelayanan konseling 

dapat menghubungi 

031 - 60007000 

untuk membuat perjanjian 
terlebih dahulu 


Jadwal Pelayanan Konseling 


Hari Minggu 

di SIBEC Convention Hall, ITC 
Jl. Gembong 20-30, Sby 
Bpk 09.00-10.00 WIB 
Bpk 12.00-13.00 WIB 
Bpk 1800-1900 WIB 


Hari dan jam kantor GMS 
di Vision Bullding Lt. 6 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Recorded at 
MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Hamba” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


"Tenggelam 

di dalamNya” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdm. Yenny Verodika 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

Vision Building Lt.13 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 
Ibu Tutik S. 


, KESAKSIAN 


1 


— 
ma 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 
Vision Building It. 6, 
Marveli City Complex, 


JL. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Telp: 031-60007000 
fax 031-5322452 


1 atau 
BAZAR PANGSUNG GEMBIRA “abad “Ga email ke agung.p&gms.or.id 
AYNGFOX Tel: 21) GR KKN G 
u - Kami ae, "redaksi Volce berhak 
3 16- 17 Rabu - Kamis menyeleksi dan menyunting 
Immanuel Bukit Doo IMMANUEL argo pel AK oa 


 .& 


TN 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kesepian” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Sukirno Tarjadi 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Penjara Jiwa” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


Doa Malam 

Ppk.19.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English/ 
(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pro-M Revolution 
“No Compromise” 
Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Fuji Harsono 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


FEagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 

Teen & Youth 
Service 
“Satisfaction” 
Pk.13.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


SIBEC-ITC 
SURABAYA 


h 1 bersama Pdt. Lydia CSES dan Pdp. Adrian Sarwono 
4 | 1 
- 
O7 13.00 - 17.00 REGISTRASI 
18.00 - 19.00 MAKAN MALAM 
19.00 - 21.30 SESSION | : 
2017 
| 05.00 - 07.00 DOA FAJAR 
, 08 07.00 - 09.00 DOA PRIBADI 


N 09.00 - 12.00 SESSION |! 


12.00 - 13.00 MAKAN SIANG 
2017 


 - 
1 BIAYA BAGI YANG 
Ah « “ PENDAFTARAN INFORMASI : MEMERLUKAN BIS : 


1 (PADA JAM KERJA) DAN BERKUMPUL DI 
£ Bukit Doa kerpanol W (D8Dimmorvel Ka @ibokisdooimmoneelbdi ' : 


keperluan 


Ot yang 


5 017 berhubungan 


MS Women 

28 Juni 2017 g 

oa Malam | Yandra 

30 Juni 2017 0838 3114 9688 atau 
Jacobus 


L | B U R 0851 08600 238 


Saat kita mengampuni, maka doa kita akan 
didengar dan dijawab oleh Tuhan. Rasa sakit hati 
yang dipendam merupakan penghalang bagi doa 
kita (Matius 5:23-24). Maka dari itu, kita harus 
beres dengan diri sendiri dan membereskan semua 
masalah dengan orang lain. 

Saat kita sudah “beres”, hal ini akan membuka 
pintu berkat Tuhan atas hidup kita, termasuk di 
dalamnya kesehatan jiwa dan tubuh. 

Jadi, bagaimana caranya agar kayu yang 
dahulu penuh dengan bekas paku tersebut dapat 
“mulus” kembali? Satu-satunya cara adalah 
mengganti kayu yang lama dengan kayu yang 


baru. Ketika kita mengampuni orang lain, 

mintalah agar Tuhan memperbaharui hati | 

kita (Yehezkiel 36:26). , , 
Maukah kita melakukan bagian 1! 

kita untuk mengampuni dan tidak 

mengingat kesalahan orang lain? | 

Memang tidak mudah, terutama Pin " 

ketika ego kita masih belum mau 1 

mengampuni. Tetapi tidak ada 

yang mustahil. Ketika kita taat, 

maka Tuhan akan memampukan 

kita agar kita dapat melakukan 

bagian kita sesuai dengan Firman- 

Nya. (Melania Veronika, 

Jemaat GMS Surabaya Selatan 

(HOV) 


ami menikah pada Oktober 2015, dan tidak 

menunda untuk memiliki momongan. Dua 

bulan kemudian saya sempat mengalami 
terlambat datang bulan, tetapi dokter mengatakan 
bahwa rahim saya masih kosong, dan kalau ingin 
mempunyai anak harus menjalani terapi obat. 

Lalu pada bulan Februari 2016 kami didoakan 


Pdt. Jusuf Soetanto agar dapat memiliki keturunan. 


Namun, bulan April, penyakit sinusitis saya 
kambuh, dan cairan sinus sudah menyebar ke area 
dahi dan harus segera dioperasi. Saya disarankan 
menjalani operasi sinus terlebih dahulu sehingga 
kondisi tubuh saya lebih sehat dan siap untuk 
memulai program kehamilan. 

Setiap mezbah keluarga, saya dan suami selalu 
berdoa bahwa Tuhan menyembuhkan setiap sakit 
penyakit dalam tubuh dan kami selalu beriman 
bahwa saya sudah mengandung karena kami 
sangat merindukan memiliki buah hati. 

Puji Tuhan! Bulan Juli 2016 saat 
pengecekan terakhir sebelum operasi, 
dokter mengatakan bahwa sinusitis saya 
sudah membaik dan tidak perlu operasi. 
Semua sakit penyakit Tuhan angkat. 
Hadiah lain adalah sebulan kemudian 
saya dinyatakan positif hamil, bahkan 
sebelum kami memulai promil dari 
dokter. 

Saat hamil, tidak ada kendala 
apapun. Menginjak usia kandungan 29 
minggu, dokter menjelaskan bahwa 
terdapat dua kista ovarium dengan 
diameter 1,5 cm dan 1,8 cm di tubuh 
anak kami. Kami sangat kaget dan air 
mata langsung menetes tanpa henti. 

Kista tersebut harus dipantau secara 
rutin. Karena jika melebihi 4 cm, anak 


6 


kami setelah dilahirkan harus segera dilakukan 
bedah. Kasus ini sangat langka di indonesia. Di 
saat seperti itu, kami yakin bahwa kami sedang 
menjalani sebuah proses dari Tuhan, dan lambat 
laun hati saya dikuatkan dan dapat menerima 
kondisi anak saya. 

Ukuran kista semakin besar menjadi 2,6 cm 
dan 2,2 cm tetapi anehnya, hati saya tidak sepanik 
biasanya. 

Tanggal 29 maret 2017, saat usia kandungan 
35 minggu, dokter mengatakan bahwa kista 
tersebut tidak terlihat lagi. Kami bertiga hanya bisa 
saling melihat dan tidak henti-hentinya mengucap 
syukur. TUHAN ITU AJAIB! 

Pada 18 April 2017, putri kami sudah lahir 
dengan nama Reyna Calysta Lie, yang berarti 
damai yang paling indah. Semua kemuliaan hanya 
bagi nama Tuhan. 

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang 
apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala 
hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur” MM (Filipi 4:6). 
(Belinda & Robert, CG P 97) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gzmschurch 

ft) @gmschurch 


| Ega mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 


Kebaktian Umum 4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Kebaktian Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
Kebaktian Umum 4 Anak III — Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Umum # Anak IV Pk. 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
Army of God Revival Services 

Teen (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 

Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Auditorium MSCS (Voltage) 


Keb. Profesional Muda 
Kebaktian Umum--Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
Kebaktian Umum 1 Pk. 07.00 WIB 
Kebaktian Umum 2 Pk. 10.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Deky (081-23288-544) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum -# Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 


Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum « Anak II Pk. 11.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
Umum « Anak II Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl.Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Pro-M Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekidz | Pk. 07.30 WIB 
Eaglekidz II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekidz III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
Keb Umum -# Anak | Pk.10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II - ProM Pk. 17.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 11.00 WIB 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Keb. Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
Keb. A0G 1 Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 

Keb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory" 

Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Umum - Anak | Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Youth Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 


(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(HP) 082137313553 

GMS Favour Jakarta 
badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «- Anak | Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 
. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 
eb. Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.30 WIB 
eb. Youth Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

antor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Elevation Cirebon 

Special Sunday Service Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 

Jln. Rajawali Raya Perumnas, Cirebon. 

Telp. 0231-8291317 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. AOG Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 

Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


eb. AOG Pk. 13.00 WITA 

eb. Umum # Eaglekidz | Pk. 10.00 WITA 

eb. Umum # Eaglekidz II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (082149911222) 


GMS Vibrant Pontianak 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Youth Pk. 14.00 WIB 
IA. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : F 
ax (0561) 6711634 


GMS Restoration Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Youth Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

p: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


v 


GMS Saparua-MIk 


eb. Umum 1 Pk. 09.30 WIT 
eb. Umum 2 Pk. 18.00 WIT 
eb. Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua 
Ex BANK Danamon) 
/Fax.0931-21487 


D 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


I. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


eb. Umum I Pk. 08.00 WITA 
eb. Umum II Pk. 11.00 WITA 
eb. Umum III Pk. 17.00 WITA 
eb. AOG Youth Pk. 14.00 WITA 
Voltage Spesial Saturday Pk. 16.00 WITA 


» 


b. AOG Teen/Pelajar (Sabtu) Pk. 14.00 WITA 
I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
badah Umum I Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 17.00 WITA 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 

I.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3111075 


GMS Bitung 


ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
. Samrat Pakadoodan Ling 3 (Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 

GMS Tondano (HOR) 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 

GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 

Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


I. Sutoyo no. 28, 


(Depan Apotik Kotamobagu) 


Cp. 


Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


eb. Umum | 4 Anak. Pk. 10.00 WITA 
eb AOG. Pk. 13.00 WITA 
eb Umum II 4 Pro-M. Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency 
I. Daeng Tompo No. 8 Makassar 


Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 
GMS My Home Medan 
eb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
eb. Umum # Anak Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum # Anak II Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 
eb. AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 
GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
eb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 


n. 


e 


Ho' 
S 
€ 


e 


CP: 


CP. 


GMS 


Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
Irawati Santoso (0812 6882 8800), 
p/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 
el Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 


emeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 
Pp. 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
. Rasyid Nawawi No. 24-26F 


Paul (081332212471) 
Pk. 14.00 WIB 


p (0711) 361425 / 366572 
Theo (081995118283) 


Lampung 


b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
I. Dr. Susilo no. 4, Lampung 
CP: 


Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 


b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
mpleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 


Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 


Tel 
08 


p 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
13 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


